Tertidur Tatkala Menyusui Bayi, Saat 
Terbangun Didapati Bayi Itu Telah Mati 

->1 \ O-o A^' 1 

[ Indonesia - Indonesian - ] 


Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz 


Penterjemah: www.islamqa.info 
Pengaturan: www.islamhouse.com 


islamhouse 

2013 - 1434 

lslamHouse< 


7onya S Jaiuob ^ 


Tertidur Tatkala Menyusui Bayi, Saat 
Terbangun Didapati Bayi Itu Telah Mati 

Seorang ibu menyusui bayi perempuannya, lalu tertidur. Saat 
terbangun, ia dapati bayi itu telah mati? 


Alhamdulillah, saya telah bertanya kepada Syaikh Abdul Aziz 
bin Baz rahimahullah tentang masalah tersebut, beliau 
menjawab sebagai berikut: 

Jika tidak teringat olehnya bahwa ia telah menimpa bayi itu, 
maka tidak ada sanksi apapun atasnya. Wallahu a'lam. 


2 



